


| ) 

N / 
S2 

Firman Arifandi, LL.B., LL.M. 


Wejangan Pengantin Anyar 
Terjemah 


Fathul Izar 








Halaman 3 dari 46 








Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT) 
Wejangan Pengantin Anyar 


Terjemah Fathul Izar 


Penulis : Firman Arifandi,, LL.B., LL.M 
24 him 





JUDUL BUKU 
Wejangan Pengantin Anyar 


Terjemah Fathul Izar 


PENULIS 
Firman Arifandi,, LL.B., LL.M 


EDIToR 
Siti Chozanah, Lc 


SETTING & LAY OUT 
Zaydan & Zufar 


DESAIN COVER 
Syihabuddin 


PENERBIT 

Rumah Figih Publishing 

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan 
Setiabudi Jakarta Selatan 12940 


JAKARTA CET PERTAMA 
13 Februari 2020 





Halaman 4 dari 46 





Daitar Isi 
DANA IS eni nm manasik 4 
Kata Pengantar ............ocooooooooooooooooo. 6 
Hadist Tentang Anjuran Menikah ............ooooooo 1 
1. Nikah Sebagai Sunnah Nabi .............. co. 7 
a. Makna Nikah Adalah Sunnah Nabi............. 10 
b. Tidak Menikah Berarti Bukan Umat Nabi ? 11 
2. Anjuran Menikah ....... oo» oo. oo. 12 
a. Hukum Menikah dalam Islam..................... 3 
b. Apakah Puasa Mengobati Hawa Nafsu?..... 15 
3. Larangan Membujang ........ooo oo oo... 15 
a. Apakah Larangan ini Bermakna 
Pemeran Less bint den aabitamas an na undaaha 16 
4. Keutamaan Menikah .........o» oom. 16 
a. Menyalurkan Kebutuhan Syahwat Dihitung 
aa ima meta amankan uan 17 
b. Allah Menjamin Pertolongan Kepada yang 
en an en ba 18 
c. Dianggap Menyempurnakan Separuh Iman 
an ea an 19 
Terjemah Fathul IZaf ..........»oooooooooooooooooo 20 
Mukadimah KH. Abdullah Fauzi .............o—. 20 
Hakikat Pernikahan ......... oo oo 21 
Bab: Tentang Jima' dan Rahasia Waktunya..... 25 
Efek Jima' di Waktu Tertentu:...........o. 28 
Jima' yang ideal:.........ooooooooo Woo 30 
Wanita Sebagai Sebuah kenikmatan Dunia ... 30 
Bab: Mengatur Cara Jima...........oooo.oooo 32 
Cara Jima' yang Baik...ooocodoco..oo.oooooo 35 
Adab Berhubungan Badan...............ioo.. 36 
Sebelum JiMa' ......ooW #W#Jm mn 36 


muka | daftar isi 


Halaman 5 dari 46 


Ketika JiMa' Look 37 

Setelah JiMa' ........oooooWooWo 37 
Bab : Do'a Seputar JiMa' .......oooooo oo 40 
Urutan Dean ea aan kah 21) 
Tentang FiTMAN............oooooooooooooooooooooooooooooooo 45 
Daitar Pustaka ...............oooooooooooooooooooooooooooo 46 


muka | daftar isi 


Halaman 6 dari 46 


Kata Pengantar 


Pernikahan merupakan sunah nabi yang sangat 
dianjurkan pelaksanaannya bagi umat islam. Hal 
tersebut adalah suatu peristiwa yang fitrah, dan 
sarana paling agung dalam memelihara keturunan 
dan memperkuat antar hubungan antar sesama 
manusia yang menjadi sebab  terjaminnya 
ketenangan cinta dan kasih saying. Bahkan Nabi 
pernah melarang sahabat yang berniat untuk 
meninggalkan nikah agar bisa mempergunakan 
seluruh waktunya untuk beribadah kepada 
Allah,karena hidup membujang tidak disyariatkan 
dalam agama oleh karena itu,manusia disyariatkan 
untuk menikah. 


Dibalik anjuran Nabi kepada umatnya untuk 
menikah, pastilah ada hikmah yang bisa diambil. 
Diantaranya yaitu agar bisa menghalangi mata dari 
melihat hal-hal yang tidak di ijinkan syara” dan 
menjaga kehormatan diri dari jatuh pada kerusakan 
seksual.Islam ' sangat memberikan perhatian 
terhadap pembentukan keluarga hingga tercapai 
sakinah, mawaddah, dan  warahmah dalam 
pernikahan. 


Buku yang kami sajikan kali ini adalah wejangan 
bagi suami istri ataupun pasangan pengantin baru 
yang merupakan gabungan dari Mugadimah hadist 
ahkam pernikahan dan dilanjutkan dengan 
terjemahan dari kitab fathul izar karya ulama 
Nusantara KH. Abdullah Fauzi Pasuruan. 


Selamat membaca dan Semoga bermanfaat 


muka | daftar isi 


Halaman 7 dari 46 


Hadist Tentang Anjuran Menikah 


1. Nikah Sebagai Sunnah Nabi 


Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah 
satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga 
nasab, karena dengannya terbentuklah sarana 
penting guna memelihara manusia agar tidak 
terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, 
seperti perilaku zina, homoseksual, dan sebagainya. 


Melalui sejumlah redaksional dalil dapat kita 
temukan motivasi menikah yang mana merupakan 
bagian dari kehidupan para nabi atau yang 
dimaksud dengan sunnah nabi. Sebagaimana hadist 
hadist berikut: 


At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub 
Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda: 


Mp3 dari MAT sela GL Sa KG 
al, 


“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para 
Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, 
dan menikah. "(HR. At-Tirmidzi) 


Tak kalah pentingnya, hal senada juga disebutkan 
dalam riwayat imam Bukhari dalam Al Jami'nya, 
tentang kisah tiga orang sahabat yang ingin 
menandingi ibadah nabi SAW dengan shalat 
semalam penuh tanpa tidur, puasa penuh setahun, 


dan tidak menikah. Namun ternyata nabi melarang 
muka | daftar isi 


Halaman 8 dari 46 


hal tersebut, sebagaimana lafadz hadist berikut: 

lx, 2 £ JB AE tg MU gl 3 
35 Orkes algae Ke ai ok JI 
SS yA UB else Ko 3 3sts 
sals dla AI Io LB ga 35 sil NS Maju 


af —. 1 SBI AN 9 Bang ar Sa 
UI BA J Na Lag as Ca Ba UU jas AS 


V3 SAM Age CT 1121 J3 Ari JAN Ioi S6 Ci 
Ad AKI Al SS al JSI Gi 1 ET J3 asi 


wa 2 JUS an tg ale Io Al 2 
ISS SE ASLI 


3 Ol Ll “3 li au 
PI TS Gel 5 (ISI oke jala Asin 
Sa Ga 


Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada 
sekelompok orang datang ke rumah istri-istri Nabi 
SAW, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi 
SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka 
merasa bahwa amal mereka masih sedikit. Lalu 
mereka berkata, “Dimana kedudukan kita dari 
Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni 
beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan 
yang kemudian”. Seseorang diantara mereka 
berkata, “Adapun saya, sesungguhnya saya akan 
shalat malam terus”. Yang lain berkata, “Saya 
akan puasa terus-menerus”. Yang lain lagi 


muka | daftar isi 


en nenen Mean AAS 
berkata, “Adapun saya akan menjauhi wanita, 
saya tidak akan kawin selamanya”. Kemudian 
Rasulullah SAW datang kepada mereka dan 
bersabda, “Apakah kalian yang tadi mengatakan 
demikian dan demikian ?. Ketahuilah, demi Allah, 
sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut 
kepada Allah diantara kalian, dan orang yang 
paling bertagwa kepada Allah diantara kalian. 
Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan 
tidur, dan aku mengawini wanita. Maka 
barangsiapa yang membenci sunnahku, bukanlah 
dari golonganku”. (HR. Bukhari) 


Terdapat pula lafadz hadist yang sangat 
masyhur kita dengar dalam pidato acara-acara 
pernikahan yang menekankan bahwa nikah itu 
adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Redaksi hadist 
ini bisa kita temukan dalam riwayat Ibnnu Majah 
melalui kitab sunannya: 


lag ale Io Is JB 1G tas 3g 


Se Sa Jalal SA aa ta KU 
Jb 8 DS Ing AK YA GB A33 


o 
ox 


Bl Apa Op celah las ME IA GS 
Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah S.A.W. 
bersabda:menikah adalah sunnahKu, siapa yang 
tidak mengamalkan sunnahKu, maka dia bukan 
termasuk umatKu,menikahlah karena aku sangat 
senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat- 
umat lain, siapa yang telah memiliki 


muka | daftar isi 


ee 
kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka 
berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi 


kendali. (HR Ibnu Majah ) 


a. Makna Nikah Adalah Sunnah Nabi 


Melalui sejumlah hadist di atas, dapat kita lacak 
secara tekstual bahwa nikah dalam perspektif Islam 
itu dianjurkan karena merupakan sunnahnya para 
nabi. Namun, apakah kata “sunnah” yang dimaksud 
dalam hadist tersebut berindikasi kepada “sunnah 
secara hukum” seperti halnya hukum wajib pada 
shalat, dan hukum haram pada minum khamr? 


Untuk memahami lafadz yang ada pada hadist, 
pada zaman ini kita tentunya tidak boleh terburu- 
buru mengambil kesimpulan sendiri. Metode yang 
ideal dan bahkan menjadi wajib bagi kita sekarang 
adalah memahami teks hadist melalui penjelasan 
para ulama. Maka jika mengutip penjelasan ulama 
tentang konsep nikah sebagai sunnah para nabi, 
dapat kita fahami sebagai berikut: 


1. Al-Hafidh Muhammad Abdurrohman bin 
Abdurrohim Al-Mubarokfuri dalam kitabnya 
tuhfatul ahwadzi menjelaskan hadist tentang 
empat sunnah para nabi yang diriwayatkan 
oleh At Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwa 
sunnah yang termaktub dalam hadist 
tersebut dimaknai dengan karakteristik atau 


1 Menurut sejumlah ulama termasuk As Suyuthi, hadist ini 
berstatus Dhaif dikarenakan dalam sanadnya terdapat Isa 
bin Maimun. Namun penggunaanya sebagai landasan 
wasiat dan motivasi masih dibenarkan. Lihat: Misbahu 
Zujajah fi zawaidi Ibni Majah 2/94 


muka | daftar isi 


Halaman 11 dari 46 


bagian dari jalan hidup yang dibiasakan oleh 
mayoritas para nabi?. 


2. Dalam kitab Al badru Tamam yang 
menjelaskan tentang hadist dari bulughul 
maram dikatakan bahwa yang dimaksud 
dengan sunnah para nabi dalam bab 
pernikahan adalah jalan hidup bukan 
bermakna antonim dari wajib. 


Maka menikah dalam hal ini adalah bagian dari 
jalan hidup nabi, dan barangsiapa dengan terang- 
terangan membenci pernikahan, menolak 
kenyataan disyariatkannya menikah, lalu mengambil 
jalan yang haram di luar nikah, golongan inilah yang 
kemudian tidak dianggap sebagai ummatnya nabi 
Muhammad SAW?. 


b. Tidak Menikah Berarti Bukan Umat Nabi ? 


Akan sangat rentan kepada kekeliruan jika lagi- 
lagi kita tekstualis dalam memahami redaksi hadist 
apalagi yang mengarah kepada konsekuensi hukum. 
Maka dalam rangka menghindari kesalahfahaman 
terhadap maksud daripada dalil, kita kutip kembali 
penafsiran para ulama terkait hal ini. 


1. Sabda Rasulullah SAW : “barangsiapa yang 
membenci sunnahku, bukanlah dari 
golonganku”, maksudnya adalah orang-orang 
yang menolak, membenci, dan mengingkari 


2 Abul ala Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohim Al- 
Mubarokfuri. Tuhfatul Ahwaazi bi Syarhi Jami' At Tirmidzi. 
Darul Kutub Ilmiyah. Beirut. Hal 4/166 

3 Al Husain bin Muhammad Al La'I Al Maghribi. A/ Badrut 
Tamam Syarhu Bulughil Maram. Daru Hijr. 1994. Hal 7/18 


muka | daftar isi 


3 MN mb 55 
pernikahan sebagai bagian dari syariat Islam 
dan sebagai bagian dari jalan hidupnya nabi. 
Sementara selain orang-orang yang tersebut 
tadi, namun belum menikah padahal sudah 
waktunya menikah, dan orang-orang yang 
meninggal sebelum menikah, bukanlah 
termasuk kepada golongan yang tidak 
dianggap sebagai umat Nabi". 


2. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk 
regenerasi umat dengan cara yang halal, 
sebaliknya perzinaan adalah suatu keharaman 
dalam Islam. Halangan atau udzur syar'i yang 
membuat seseorang tertunda atau tidak bisa 
menikah tidak lantas memasukan orang 
tersebut kepada golongan yang dibenci oleh 
Rasulullah SAW. 


2. Anjuran Menikah 


Karena menikah adalah sunnah dari para Nabi 
atau suatu perilaku yang dipraktekkan beliau 
sebagai teladan bagi umat disamping tuntunan dan 
kebutuhan manusiawi. Maka dalam menikah, 
hendaklah terkandung niat untuk mengikuti jejak 
Rasulullah SAW demi memperbanyak pengikut 
beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh, 
menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan 
tercela, serta menjaga keberagaman secara umum. 


Disebutkan dalam hadist: 


4 Ibnu Hajar Al Asgolani. Fathul Bari Syarhu Shohihil Bukhari. 
Darul ma'rifah. Beirut. Hal 9/105 
3 Al Maghribi. Op.cit 


muka | daftar isi 


Halaman 13 dari 46 


HA se HP gp ya MEN Taka 6: 7 


Na Oi 


. 


“— 


Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata bahwa 
Rasulullah SAW bersabdakepada kami,"Hai para 
pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah 
mampu kawin, maka kawinlah. Karena dia itu 
dapat menundukkan pandangan dan menjaga 
kemaluan. Dan siapa yang belum mampu 
hendaklah dia berpuasa karena itu dapat 
menahan (RR. Bukhari Muslim) 


a. Hukum Menikah dalam Islam 


Pada kenyataannya sekalipun menikah adalah 
anjuran dalam agama kita, namun ternyata dalam 
sejumlah kondisi konsekuensi hukumnya bisa 
berubah. Pada kondisi tertentu menikah bisa 
menjadi wajib, sunnah, makruh bahkan haram5. 


I. Wajib 


Seseorang bisa diwajibkan menikah tatkala 
hasratnya untuk menikah sudah muncul dan sudah 
sulit baginya menghindari zina, serta bagi mereka 
yang secara finansial sudah berkemampuan. 


Il. Sunnah dan Mubah 
Menikah bisa menjadi sekedar sunnah saja 
6 Abdurrahman Al Juzairi. Al Fighu alal Madzahib al Arba'ah. 


Darul Kutub Ilmiyah. Beirut. 2003. Hal 4/10-15 


muka | daftar isi 


Manna OA AN TA da ma 
hukumnya,hal ini berlaku jika seseorang sudah 
mampu namun belum merasa takut jatuh kepada 


zina. 


Dimubahkan juga bagi seseorang untuk menikah 
tatkala tidak ada hal apapun yang menuntutnya 
untuk menikah dari segi finansial, biologis, dan usia, 
dan terhindar dari kemungkinan terjadinya 
kedhaliman. 


Ill. Makruh 


Bagi orang yang tidak punya penghasilan sama 
sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk 
berhubungan seksual, hukumnya makruh bila 
menikah. 


IV. Haram 


Hukum haram dalam pernikahan bisa muncul 
dikarenakan banyak hal, diantaranya adalah jika 
seseorang tidak mampu secara finansial dan sangat 
besar kemungkinannya tidak bisa menafkahi 
keluarganya kelak, tidak adanya kemampuan 
berhubungan sexual juga menjadi faktor 
diharamkannya pernikahan. 


Pernikahan juga bisa menjadi haram jika syarat 
sah dan kewajiban tidak terpenuhi bahkan 
dilanggar. Ada banyak klasifikasi nikah yang 
diharamkan dalam Islam seperti nikah mut'ah 
(sejenis kawin kontrak) dan nikah syighar (seperti 
barter). Indikasi terjadinya kedhaliman dalam rumah 
tangga juga bisa menyebabkan pernikahan menjadi 
haram untuk dilakukan. 


muka | daftar isi 


Halaman 15 dari 46 


b. Apakah Puasa Mengobati Hawa Nafsu? 


Anjuran berpuasa bagi yang belum mampu 
menikah sebenarnya adalah solusi yang sifatnya 
sementara. Hal ini dikarenakan dengan berpuasa, 
seseorang mendapat beban untuk kuat mengontrol 
hawa nafsunya. Lalu apakah kemudian dengan 
berpuasa kemudian hawa nafsu yang meledak-ledak 
bisa terobati atau hilang sekaligus? Tentu tidak, 
karena nafsu sudah menjadi hal yang melekat 
dengan manusia. Dia tidak bisa dihilangkan, namun 
bisa dicegah dan diminimalisir. 


Imam Nawawi menjelaskan bahwa anjuran 
berpuasa adalah sebagai alternatif bagi mereka 
yang belum mampu menikah sementara 
syahwatnya sangat tinggi. Maka puasa sebenarnya 
hanya untuk memangkas syahwat yang tinggi 
menjadi rendah, dan mencegah niat jahat karena 
lemahnya badan. Maka sudah barang tentu, hadist 
ini tidak berlaku untuk mereka yang lemah syahwat 
bahkan yang tidak mampu membangkitkan gairah 
seksualnya”. 


3. Larangan Membujang 


Disyariatkannya menikah dengan bermacam 
konsekuensi hukum yang berlaku secara prinsip 
mempunyai satu hukum dasar yakni tidak 
diperkenankannya seseorang untuk membujang 
atau kalau dalam istilah kekinian dikenal dengan 
menjomblo. 


7 Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An -—Nawawi. Syarhun 
Nawawi alal Muslim (Al Minhaj). Daru Ihya Turos. Beirut. 
1392 H. hal 9/173 


muka | daftar isi 


Halaman 16 dari 46 


Indikasi dilarangnya seseorang untuk menjomblo 
ini disebutkan dalam hadist berikut: 


Wa 1JB (latah Oles op Aa Ulaya ga Wal 
Ie lag Aale l Io AI Igany 2) JH 1JE Lam 
NY PA us! 33 “Jas Ugalan Cr Olais 


“Dari Sa'ad Bin Abu Waggash, ia berkata, 
“Sungguh Rasulullah SAW telah melarang utsman 
untuk membujang. Seandainya beliau 
mengizinkan, tentu kami akan mengebiri” (HR. 
Ibnu Majah) 


a. Apakah Larangan ini Bermakna Pengharaman? 


Memahami hadist ini para ulama tidak serta 
merta menyimpulkannya bahwa menjomblo adalah 
sebuah keharaman. Karena merujuk pada kaidah 
yang berlaku terhadap hukum asal dari pelarangan 
adalah keharaman hingga ada faktor dan dalil lain 
yang menunjukan ketidakharamanya. 


Melalui kaidah ini, dapat dipastikan bahwa 
hukum menjomblo selama dalam koridor bukan 
menolak disyariatkannya pernikahan,tidak 
diharamkan. Hal ini diperkuat dengan konsekuensi 
hukum menikah yang juga bisa berubah sesuai 
kondisi. 


4. Keutamaan Menikah 


Bila menelusuri sejumlah hadist terkait anjuran 
menikah maka sebenarnya akan kita temukan 


muka | daftar isi 


Halaman 17 





dikorelasikan dengan ayat-ayat yang ada dalam 
kitabullah. 


a. Menyalurkan Kebutuhan Syahwat Dihitung 
Sedekah 


Hal yang istimewa dalam menikah adalah bahwa 
hubungan suami istri atau jima' dengan cara yang 
ma'ruf oleh Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam 
jenis amal yang berpahala seperti pahala sedekah. 
Sebagaiamana termaktub dalam hadist: 


AI gang V1 Cai IPB Al gang Poni ya Lab Of 
Ogagnnng «dki Le anta Kg ai al wa 
sed 1 JB Legal Igor Ogan Cemal LS 
konsen JSI OL Sogiakai ASI AI Ja u5 
ALS S9 cita Sha IS) cita 3nS3 IS) Cia 
Ig Bao SIN ye Sg aa Soal yag cibao 
bai Gel AI Jaa WIB Kino SA ar 
lema Pali JUS led dl OISU9 Aga 
OS IN 3 Long II BUAS Log del OLI cal 


Ha 


sa 


" Sesungguhnya sejumlah orang dari shahabat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (yang 
dimaksud dengang mereka adalah para shahabat 


muka | daftar isi 





Rasulullah yang f. 

berkata kepada Rasulullah shallallahu alaihi 
wasallam:“ Wahai Rasulullah, orang-orang kaya 
telah pergi dengan membawa pahala yang 
banyak, mereka shalat sebagaimana kami shalat, 
mereka puasa sebagaimana kami puasa dan 
mereka bersedekah dengan kelebihan harta 
mereka (sedang kami tidak dapat 
melakukannya)." (Rasulullah shallallahu alaihi wa 
sallam)  bersabda:" Bukankah Allah telah 
menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? 
Sesungguhnya setiap tashbih (Tashbih adalah 
ucapan Subhanallah) merupakan sedekah, setiap 
takbir merupakan sedekah, setiap  tahmid 
merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan 
sedekah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan 
sedekah dan pada kemaluan kalian (maksudnya 
adalah melakukan jima' dengan istri) merupakan 
sedekah." Mereka  bertanya:'Ya Rasulullah, 
apakah salah seorang di antara kami 
menyalurkan syahwatnya, dia akan mendapatkan 
pahala?" Beliau bersabda: 'Bagaimana pendapat 
kalian seandainya dia menyalurkannya di jalan 
yang haram, bukankah baginya  dosa?' 
Demikianlah halnya jika dia menyalurkannya pada 
jalan yang halal, maka dia mendapatkan pahala.'" 
(Riwayat Muslim) 


b. Allah Menjamin Pertolongan Kepada yang 
Menikah 


jekug ale MI do Al Iga, JB 1JE Ina Bl ys 
SNI cal Joe GAME Hebel Je gb BE 


muka | daftar isi 


Halaman 19 dari 46 


MA Aa SAI SW ce ang SAI 


Dari Abu Hurairah RA berkata: bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: tiga perkara yang Allah wajibkan 
bagi-Nya pertolongan: 
1. Mujahid di Jalan Allah 
2. Hamba sahaya yang ingin menunaikan 
perjanjiannya 
3. Orang yang menikah demi menjaga 
kehormatannya (HR Tirmidzi) 
c. Dianggap Menyempurnakan Separuh Iman 


HAN SAN G5 OLI Sala JAS 5 AP Ii 
23 


"Siapa yang menikah maka sungguh dia telah 
menyempurnakan — setengan iman, maka 
hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam 
separuh yang tersisa. (HR. Al-Thabrani) 


muka | daftar isi 


Halaman 20 dari 46 


Terjemah Fathul Izar 
Mukadimah KH. Abdullah Fauzi 
PA Si 
Lae TEKI Jae SAI jer yag o7A3 Jr SAI aa 
2g ca VI9 Hamil last Il Alang UNI Jus ski 
ella Banly Jl lo ilahi AL Lau Ie Al 
Haha Lal CLinly SAM ag BEI Aang IT deg 
32 Layu Jalar UKS Salah Lean ian al Oli 
LH ya TS LA Yang Gladi Laga Wilp le Jetis Lendi 
LAN! Seal! oa JSI REA Lag o0oi3 M3 ole, 
Bl patin Ilendly elakadl Ipad oya Leg Ledaidl, Leznan 
JAN! HE 3 OI ad Let” JL3YI j3 Jo Jl 
ES ag OA SEN 
Osaka! Lila Yg Ud Ansb Leles Ol Jlus ls Ala 
BS ga NI Opa Yg Jla gia Ag LaUlylg UI 3yeso Lalat 
PI nyang Hi DI oa pala Ka 
Bismillahirrahmanirrahim 


Segala puji bagi Allah yang Maha Agung Kuasa 
dan Pertolongan-Nya, yang menjadikan pernikahan 
sebagai penyebab kekalnya nasab manusia. Juga 
yang menjadikannya sebab beragamnya suku dan 


muka | daftar isi 


Halaman 21 dari 46 


Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan 
kepada baginda Nabi Muhammad SAW , Manusia 
pilihan yang mempunyai kemuliaan dan kejujuran. 
Juga kepada para keluarga dan sahabatnya yang 
menjadi bintang petunjuk dan jernihnya hati. Amma 
ba'd: 

Ini adalah buku saku yang kecil bentuknya, tapi 
besar derajat dan manfaatnya yang mencakup 
tentang sejumlah faidah penting berkaitan dengan 
sebagian hal dalam nikah, yakni tatacara harts 
(jima'), rahasia waktu yang tepat melakukannya, 
dan menerangkan pula sebagian rahasia sifat 
perawan. 


Aku kumpulkan dan menukil semua keterangan di 
dalamnya dari para ulama dan orang mulia, semoga 
Allah memberikan mereka keutamaan dan 
keberuntungan. Maka aku beri nama buku ini 
“Fathul Izar Fi Kaysfil Asror li Awgaatil Hirts Wa 
Khilgatil Abkar” 


Kemudian hanya kepada Allah aku meminta agar 
ini menjadi manfaat untukku dan saudaraku kaum 
muslimin, dan kelak dijadikan simpanan amal baik 
untukku dan kedua orang tuaku di hari kiamat, 
dimana pada hari itu tidaklah berguna harta dan 
anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah 
dengan hati bersih dari kecelakan hati dan 
prasangka buruk. 


Hakikat Pernikahan 


muka | daftar isi 


Halaman 22 dari 46 


Jen el ag UV Ray Abg Ragba Aa ASI OI del 
SE one JB SL DE am AB Jl! Aya 
J3 RI Me bag D9 ka el ya SI IU Lelga SU" 
Jang Val NS berlaji Sandi ya Slils DL OUT yag" 
SEL Kia AI ASI, Jl AI "ag Baya (Si 
AI Mal ya AA ia SIA IS OI Sl SSL ya 

d ASI A8 3 dya J3 Jen Ol ob Il LE yag 
Lal 9 Jas BAL ld oya Lag Olagg Ula Ol 
ssi dsn Urin Harlas se! Cl Lolos Jasa 
Sel nj 

JB SU oh yana EJB ISI Raga VI 
Gillis j #daal dd JB Isla MU JB Seal jk ad JB Il 
L play dale Al lo JU3 Nag SU #Lusgag Lt UU JU 
maa JAR db ajal B5 Sia #Untul oa dd pia 
» JI US PIN BAU ARA Sella. Led AI el 

2 AN SI AS gb agog! 2 Teonaj Lal IU 
"Eny BLN oya Lae JW LS gl Sada Hall 


Ketahuilah, bahwasanya nikah adalah sunnah 
Nabi dan jalan yang disenangi, karena dengannya 
akan berlangsung keabadian keturunan manusia, 
serta dengan nikah terdapat keterjalinan hubungan 


muka | daftar isi 


Halaman 23 dari 46 


yang berlanjut. Maka Syari' (Allah SWT) Telah 
menganjurkanya. 


“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu 
senangi, dua, tiga, atau empat." (OS. an-Nisa' ayat 
31. 


“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah 
la menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu 
sendiri supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya. Dan dijadikanNya di antaramu 
rasa kasih dan sayang." (OS. ar-Rum ayat 21). 


"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di 
antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) 
dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka 
miskin maka Allah akan memampukan mereka 
dengan karuniaNya." (OS. an-Nur ayat 2). 


Diantara sebagian contoh kekayaan yang 
dikaruniakan Allah kepada mereka adalah, sebelum 
seorang laki-laki memasuki jalinan pernikahan dia 
hanya memiliki dua tangan, dua kaki, dua mata dan 
sebagainya dari anggota tubuhnya yang masing- 
masing hanya sepasang. Namun ketika dirinya telah 
resmi menikah, maka jadilah anggota-anggota 
tubuh tersebut menjadi berlipat ganda disebabkan 
dia telah mendapat tambahan dari anggota tubuh 
istrinya. 


Tidakkah kalian sadari, bahwa ketika pengantin 
wanita bertanya kepada pengantin pria: “Mas, 
punya siapa tanganmu itu?” Maka pengantin pria 
menjawab: “punyamu." Dan ketika pengantin 
wanita bertanya kepadanya: "punya siapa hidungmu 


muka | daftar isi 


2 moon MONOTON ta 
itu mas?” Maka dia menjawab: "punya kamu dik" 
Begitupula ketika pengantin wanita bertanya 
kepadanya: "Mata ini punya siapa mas?” Dengan 
penuh kasih sayang dia menjawab: "punya kamu 
dik" 

Nabi Saw. telah bersabda: “Wahai para 
pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu 
membiayai pernikahan, hendaklah kalian menikah. 
Karena sesungguhnya nikah itu lebih mampu 
memejamkan pandangan (dari kemaksiatan) dan 
lebih menjaga kehormatan." 


Yang dikehendaki dengan kata “ba-ah” dalam 
hadits di atas adalah nafkah lahir maupun batin. 
Nabi Saw. juga bersabda: 


"Nikahilah olehmu wanita-wanita yang produktif 
(gampang melahirkan) dan yang banyak kasih 
sayangnya kepada suami. Karena sesungguhnya aku 
berlomba-lomba dengan kalian memperbanyak 
umat di hari kiamat kelak." 


Serta masih banyak lagi ayat dan hadits yang lain. 


muka | daftar isi 


Halaman 25 dari 46 


Bab: Tentang Jima' dan Rahasia Waktunya 

B9 Jrala SA Ol 
Aa Pl Kyi Asad ASI oa (BSI dani! OI ls 
Say dalan! All slip 0 OY udh Wal nat, Jai 
SAS pu VI Sab JAS dil pgluag Aunlyag del Ala, 
Jis Kaglan SAS) Ela Lena ig Val C2 de 
SN JAS DAH LAI jae Jl sal Usai, SI 
JB akn anna Anya AS Taj Oa Lan NI Ja 
SB Ngadig tb Il SE Nb SI tp Sili Sl 
sladl GB UI #IJB Crakuad! OI RYI oa Jap Kang AN 
Ang RAS yag tas Omg yag Dlilinag SLSU, LL 
SBB US GIbedI YA La gal J3 al, GUN 0 OI 
sladl SB OLI JS ON Agil 3 Amal Ulg Sao-l, Ata Ode 
ola A3 dapa Il Al SAS U Lahltas ed lilinYI sb 
Jln RAS SL da Ang Jan OLI Jan de UNS NI 
ca3 Bp uya el Agen CSI ag elilialy Dgadg Alah Ga slh 
AE HAN ola ag CS Bg AUB ag sbg yag SL 

J-lg ala 3 US UI am 
mag ra UI OB Kengj Gale oa all Jal JE SI 
DG Kami AI 3 ar ag JSI SS 3 Usil NI 


muka | daftar isi 


Halaman 26 dari 46 


SAK Bola WII OS ALI AS Gabe opag Us MI 
NB Ul OS oi US 3 ale yag UI ore 
SENI ALI 3 male yag dillaig Al AI Lab) al ea 
MN OK slanY A 3 male yag Kelak bb Wg O 
AS 3 le ag SEN SI lal Sy did ss 
IS aa Ang) er ag dB 3 Lele AO mal 
oa PALA MI OS IalB 3 gal ag SN 0 
Uh gal ag Boa! yan HI OI Elo Ha Kala 
Sila ale yag la Ca gl ai Wal OIL Bas 
ayal Semi! SL maen yag LAS WI OjSU daa SI 
pala GOL gl BA Sasis gl Mad gita MI OS la, 
5 mes! 

seal Ae Ui eledil Rani nga Asia dell Jal JU 
A55 Alam! 3013 Leaslg (ade! Jadi Wb3 Layuko aa Lesibg 
A03) Male uya pekag dala dl ale Je, El 3 SAN Jln 
L JBS gl Sd An Enanas dal maler KIS ya Uc 

SA padi ye gl am Jae (nb 2) 
Iga Olg #ls JB Laras aASY BS BL Colrlt um 
Je TELAT ADE 3 rel UpaleeliSIg Lage lY dl Hani 
PN AO AJE ni 3 SN Jleola Lemaly sus 


muka | daftar isi 


Halaman 27 dari 46 


SI Ilalg Jeiig yak Tr LE Lia eng 
LS Panale cad Elsan To ad LI Lia asi 
ay 


Ketahuilah bahwa tujuan terpenting dari nikah itu 
adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada sang 
Khalig dan mengikuti Rasul, dan menghasilkan 
keturunan. Dengan pernikahan alam ini akan terus 
stabil, dan dengan meninggalkan pernikahan maka 
alam ini bisa rusak dan binasa. 


Hal yang maklum, takkan memanen tanpa 
menanam benih pada bumi, kemudian mengolah 
dan merawatnya melalui teori dan teknik pertanian. 
Dan juga perlu waktu beberapa lama hingga 
buahnya menjadi siap panen. Begitupula takkan 
terwujud seorang anak dan keturunan tanpa 
terlebih dulu memasukkan sperma suami di dalam 
indung telur istrinya. Allah Swt. berfirman: 


"Wanita-wanita kamu semua adalah ladang 
bagimu. Maka datangilah ladangmu itu semaumu 
dan kerjakanlah olehmu (amal-amal yang baik) 
untuk dirimu sendiri." (OS. al-Bagarah ayat 223). 


Ayat ini turun ketika kaum Muslimin mengatakan 
bahwa mereka menggauli istri mereka dengan posisi 
berlutut, berdiri, terlentang, dari arah depan dan 
dari arah belakang. 


Menanggapi pernyataan kaum Muslimin tersebut 
kaum Yahudi menyatakan: “Tidaklah melakukan 


muka | daftar isi 


hubungan semacam itu selain menyerupai tindakan 
binatang, sedangkan kami mendatangi mereka 
dengan satu macam posisi. Sungguh telah kami 
temukan ajaran dalam Taurat bahwa setiap 
hubungan badan selain posisi istri terlentang itu 


kotor di hadapan Allah." 


Lalu turunlah ayat di atas, Allah hendak 
membantah pernyataan kaum Yahudi tersebut. 


Jadi dalam kandungan ayat ini menunjukkan 
diperbolehkannya seorang suami menyetubuhi 
istrinya dengan cara apapun dan pada posisi 
bagaimanapun yang ia sukai. Baik dengan cara 
berdiri, duduk atau terlentang. Serta dari arah 
manapun suami berkehendak, baik dari atas, 
bawah, belakang ataupun dari arah depan. Dan 
boleh juga menyetubuhinya pada waktu kapanpun 
suami menghendaki, siang ataupun malam hari. 
Sepanjang yang dituju adalah satu lobang (Vagina). 


Efek Jima' di Waktu Tertentu: 
Tetapi ulama Ahli himah berkata: 


A. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada 
malam Jum'at, maka anak yang terlahir 
akan hafal al-Ouran. 


B. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada 
malam Sabtu, maka anak yang terlahir akan 
menjadi gila. 


C. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada 
malam Ahad, maka anak yang terlahir akan 
menjadi seorang pencuri atau dholim. 


D. Barangsiapa yang menyetubuhi istrinya 


muka | daftar isi 


mmm MMA SAN 
pada malam Senin, maka anak yang terlahir 
akan menjadi fakir atau miskin atau ridha 


dengan takdir dan Oadha Allah. 


E. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada 
malam Selasa, maka anak yang terlahir 
akan menjadi orang yang berbakti kepada 
orangtua. 


F. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada 
malam Rabu, maka anak yang terlahir akan 
cerdas, berpengetahuan luas dan banyak 
bersyukurnya. 


G. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada 
malam Kamis, maka anak yang terlahir 
akan menjadi orang yang hatinya ikhlas. 


H. Barangsiapa menyetubuhi istrinya pada 
malam Hari Raya, maka anak yang terlahir 
akan mempunyai enam jari. 


I. Barangsiapa menyetubuhi istrinya sambil 
berbicara, maka anak yang terlahir akan 
bisu. 


J. Barangsiapa menyetubuhi istrinya dalam 
kegelapan, maka anak yang terlahir akan 
menjadi seorang ahli sihir. 


K. Barangsiapa menyetubuhi istrinya dalam 
keadaan lampu yang terang, maka anak 
yang terlahir akan berwajah tampan atau 
cantik. 


L. Barangsiapa menyetubuhi istrinya sambil 
melihat auratnya (vagina), maka anak yang 
terlahir akan buta mata atau buta hatinya. 


muka | daftar isi 


mm 5 MMA 5 
M. Barangsiapa yang menyetubuhi istrinya 
sambil bertanya bekal perjalanan maka 


anaknya akan menjadi pembohong. 

N. Barangsiapa menyetubuhi istrinya di 
bawah pohon yang biasa berbuah, maka 
anak yang terlahir akan tewas karena besi, 
tenggelam atau keruntuhan pohon. 

Jima' yang ideal: 
Sangat disarankan bagi seorang suami 
memperhatikan 4 hal berikut: 


1. Memegang kedua tangan istri 
2. Meraba dadanya 
3. Mencium kedua pipinya 


4. Membaca Basmalah saat hendak memasukkan 
penis ke dalam vagina. 


Rasulullah Saw. bersabda: “Siapa yang 
menyetubuhi istrinya saat ia menstruasi, maka 
seolah-olah ia menyetubuhi ibunya sendiri sebanyak 
70 kali." 


Wanita Sebagai Sebuah kenikmatan Dunia 
(Nafisah Dhorifah) 


Sebagian wmasyayikh telah ditanya tentang 
seberapa banyak kenikmatan dunia? Mereka 
menjawab: “Kenikmatan dunia itu sangat banyak 
hingga tak terhitung jumlahnya. Allah Swt. 
berfirman: 


"Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah 
maka kalian takkan sanggup menghitunya." 


Tetapi, kenikmatan dunia paling dahsyat 


muka | daftar isi 


Halaman 31 dari 46 


terangkum pada 3 macam kenikmatan, yakni: 
1. mencium wanita 
2. Menyentuh kulitnya 


3. memasukkan penis ke dalam vagina. 
S3 FP KE LSG AI Ang al Aya el JU 
SU IL PE 3 


Seorang penyair bersyair dalam bahar Rajaz-nya: 
“Kenikmatan dunia ada 3: yakni menyentuh, 
mencium dan memasukkan penis." 


8 


26 DS pal canda Llaan # CoL SIG GAN 1559 


0x3 


IP 

Penyair lain mengungkapkan: “Kenikmatan dunia 

itu teringkas dalam 3 hal: demek kulit (menyentuh 

kulit), ambung (mencium), karo bareng turu (dan 
tidur bersama wanita. 


muka | daftar isi 


Halaman 32 dari 46 


Bab: Mengatur Cara Jima 

DA padi Ol 
3 sel yA hee ll Je ANJI All pLYI JU 
& Bsgidl Uma As VI mel Ola Ol kel raNJI 
dl Aldi TU JI Gt Ol Ata GM lal 
Losas Ino SUS A0 dr 3 OB ak ME ita YL 


Aoki! 2ygb3 A33 A83 Urar Aaja (BEN plad a SN, 


Ladki ya Jen! Lagkug Lasab Ude SAN dilas OI ag 
oa Kasi LSI DU & Ola oya CMS ts La 3 35 Yg 
BB DA bal Bagi Lp Isl gn SUS Lg Jasilla 5 
SAS Wadi ena aa Atla ya2g Ja p3UDB all en 
WS AB ob dat de lag Pj Ladas UK tama 
Unitali Ur3,& Legong Oloerukg S3 Wall USU SUS OI 
M3 OB Biblg 38 Old YgBdolg Sijaklg Sao-ly Jeli 
Sbs Kby bel Aing La Plad aorta Ra SI yg 
Okey sllasi Lnyag yndi SnDy Bas, dakay La ojiy Sgp 
SSS ai li bp OS OB TS Gea! jang 
AB ya LI ai 


muka | daftar isi 


Halaman 33 dari 46 


Ela Hal9 

odas AE9 lw HIU, ala HE 

bong AB Kabed KEDIN saia Ad Gali AINI Ll 
JP AA all, Ae S9 Lai Dls ISI gp Laos pungg 
OY ISL ag Les YG Plh Jl Alah AW, Laia Lo 
Bell pang Sanga SMS OY Lain de gl Lake ada SUS 
Ugalony Rail) Anikiana JUS YI Caggg SUS OY B3 Lela LN 
3g SI PL abg Alah AIM, PL laa el Uk 
SBB AG SI Dg Asasi Jagad NYI 
Bagi SL SUS Lg Cal 

Camp 3 eh Ae OS Ug pledi le 3 GWltalg 
Ob KISI Sotes Gb Uge3 Jan de Jail 3 UI P3 
Jas SIN FA pa OAT AI 3 LAI eng WS 
SUS OY ogla Lgis JiNg SU Snap AI Lele dala 
ls 2 

AS de pgb Anal al Ugl og Gali DVI Lala 
JI OS mi Ie ab Olg AI el OLS Ng 0 
Jas ol SU Jak Ol ASI dpl ana LM Kw el 
alam Los SU oya HE SAI AD Ab gag dadi 3 SUS 
gag ala OSN ISI sono ASI Ipa EL, USG Iienog Lai 


muka | daftar isi 


Halaman 34 dari 46 


Agal dgng OLI ISI 03 Jak dian 

Pad ane Il AI al PA oya Ol OLI 2 ye 33 
Jty Jlag 453 La JI SENI Ang 3 A0ngj gelar Gs 
Ol ya LS UN Ao da3 Lela sell Salah Jall Aom 
AS Oa nang OA Gg pa la 
ISS OS talas OP GANI Leni de #lelaSYL dy ab 
Sang EL SUS ya Lela Ils Al as OI Jas Al OS 
Al Gaes! Ab 9 Ad La Y Lenoeno dibong3 Ainally SU lia 
. Anang logla 

SL dadi 3 JUS tg SL ya Tali 2x JU 
s3 Saba gag LAN Siap gag LI Au JIPYL 
Lake Wwlg le WB SUS oa Ils Al us Ol UJI OS 
Ie al Adil 3 JB Il AI ala Ol Dlasg Ulag 
ade Bl ko Ah Iga, 8 B3! Ie2 cal, (5056) model! 
Jt 3 laila Is mas Mb ISS dalah ab Ol ol oya Ol plug 
beda Bl at ai AI JA BI mg Jay JH 
ADE AS OS Alya MB S3 JI alam luas 


Imam as-Suyuthi dalam kitab ar-Rahmah berkata: 
“Ketahuilah bahwa jima' tidak baik dilakukan kecuali 
bila seseorang telah bangkit syahwatnya dan bila 
keberadaan sperma telah siap difungsikan. Maka 
jika demikian, hendaknya sperma segera 


muka | daftar isi 


mem n MBNAN GAN 
dikeluarkan layaknya mengeluarkan semua kotoran 
atau air besar yang dapat menyebabkan sakit perut. 
Karena menahan sperma saat birahi sedang 
memuncak dapat menyebabkan bahaya yang besar. 
Adapun efek samping terlalu sering melakukan jima' 
ialah dapat mempercepat penuaan, melemahkan 


tenaga dan menyebabkan tumbuhnya uban." 
Cara Jima' yang Baik 


Yaitu dengan posisi istri tidur terlentang dan 
suami berada di atasnya. Posisi ini merupakan cara 
yang paling baik dalam jima'. Selanjutnya suami 
melakukan kemesraan yang halus (foreplay) berupa 
mendekap, mencium, dan lain sebagainya. Hingga 
saat sang istri bangkit birahinya, masukanlah dzakar 
suami dan menggesek-gesekkannya pada liang 
vagina. 


Ketika suami mengalami klimaks (ejakulasi), 
janganlah terburu mencabut dzakarnya, melainkan 
menahannya beberapa saat disertai mendekap istri 
dengan mesra. Setelah kondisi tubuh suami sudah 
tenang, maka cabutlah dzakar dari vagina istri 
dengan mendoyongkan tubuhnya ke samping 
kanan. Menurut para ulama ahli hikmah, demikian 
itu (mencondongkan badan ke kanan saat mencabut 
zakar) adalah upaya untuk memiliki anak laki-laki. 


Selesai berhubungan hendaknya keduanya 
mengelap alat kelamin masing-masing dengan dua 
buah kain, satu untuk suami dan yang lain untuk 
istri. Jangan sampai keduanya menggunakan satu 
kain karena hal itu dapat memicu pertengkaran. 


Berjima' yang paling ideal adalah jima' yang 


muka | daftar isi 


mm Aa 
diiringi dengan sifat agresif, kerelaan hati dan masih 
menyisakan syahwat. Sedangkan jima' yang jelek 
adalah jima' yang diiringi dengan badan gemetar, 
gelisah, anggota badan terasa mati, pingsan, dan 
istri merasa kecewa terhadap suami walaupun ia 
mencintainya. Demikian inilah keterangan yang 
sudah mencukupi terhadap tatacara jima' yang 
paling benar. 


Adab Berhubungan Badan 


Selanjutnya Ada beberapa etika dalam 
melakukan jima' yang harus diperhatikan oleh 
suami. Meliputi 3 macam sebelum hubungan, saat 
melakukannya dan 3 macam sesudahnya. 


Sebelum Jima' 


a) Mendahului dengan bermesra agar hati istri 
tidak merasa tertekan dan mudah 
melampiaskan hasratnya. Sampai ketika 
nafasnya naik turun serta tubuhnya 
menggeliat dan ia minta dekapan suaminya, 
maka rapatkanlah tubuh (suami) ke tubuh 
istri. 


b) Maka janganlah menyutubuhi istri dengan 
posisi berlutut, karena hal demikian sangat 
memberatkannya. Atau dengan posisi tidur 
miring karena dapat menyebabkan sakit 
pinggang. Dan jangan memposisikan istri 
berada di atasnya, karena dapat 
mengakibatkan kencing batu. Akan tetapi 
posisi jima' yang paling bagus adalah 
meletakkan istri dalam posisi terlentang 
dengan kepala lebih rendah daripada 


muka | daftar isi 


shm OMONG A8 —& 
bokongnya. Dan bokongnya diganjal dengan 
bantal serta kedua pahanya diangkat dan 
dibuka lebar-lebar. Sementara suami 
mendatangi istri dari atas dengan bertumpu 
pada sikunya. Posisi inilah yang dipilih oleh 
para fugaha dan para ahli medis. 


c) Beretika saat hendak memasukkan dzakar. 
Yaitu dengan membaca ta'awudz dan 
basmalah. Disamping itu hendaknya 
menggosokkan penis di sekitar vagina, 
meremas payudara dan hal lainnya yang 
dapat membangkitkan syahwat istri. 


Ketika Jima' 


a) Jima' dilakukan secara pelan-pelan dan 
lembut. 


- 


Menahan keluarnya mani saat birahi bangkit, 
sambil menunggu sampai istri mengalami 
inzal. Yang demikian dapat menciptakan rasa 
cinta di hati. 


Tidak terburu-buru mencabut dzakar ketika ia 
merasa istri akan keluar mani, karena hal itu 
dapat melemahkan ketegangan dzakar. Juga 
jangan melakukan 'azl (mengeluarkan mani di 
luar vagina) karena hal itu merugikan pihak 
istri. 


Setelah Jima' 


13 


a) Meminta istri tidur miring ke arah kanan 
agar anak yang dilahirkan kelak berjenis 
kelamin laki-laki, insyaAllah. Bila istri tidur 


muka | daftar isi 


mo 2 MA 
miring ke arah kiri maka anak yang 
dilahirkan kelak berjenis kelamin 
perempuan. Hal ini berdasarkan hasil uji 


coba riset. 


b) Suami membaca dzikir dalam hati sesuai 
yang diajarkan Nabi, yaitu: 


(54: 08) ks 


“Segala puji milik Allah yang telah menciptakan 
manusia dari air, untuk kemudian menjadikannya 
keturunan dan mushaharah. Dan adalah Tuhanmu 
itu Mahakuasa.” (OS. al-Furgan ayat 54). 


Ot DG Kednog Kadi Math ba Call da GIE Cedhi HAsAA 


c) Disunnahkan berwudhu ketika hendak 
tidur dan membasuh dzakar bila hendak 
mengulangi jima'. 


Dinukil dari sumber yang bisa dipercaya bahwa, 
barangsiapa saat menyetubuhi istrinya didahului 
dengan membaca basmalah, surat al-Ikhlas, takbir, 
tahlil dan membaca: 


ag 0 9 Pul Gw #20 a ofa 
S3 SU Tb A33 Ul HN 2 GEN AI pa 
GBLA (Sa OLAAN pt HN al te el 3 
335 


C3 
24 
| 


Kemudian suami menyuruh istrinya tidur miring 
ke arah kanan, kelak jika ditakdirkan mengandung 
istrinya akan melahirkan anak berjenis kelamin laki- 
laki dengan izin Allah. 


"Aku (As Suyuthi) telah mengamalkan dzikir serta 


muka | daftar isi 


pen mmom anna PAMA SA da1 AO. 
teori ini, dan aku pun menemukan kebenarannya 
tanpa ada keraguan. Dan hanya dari Allah sajalah 
pertolongan itu”. Demikian tadi adalah penggalan 


komentar Imam as-Suyuthi. 


Sebagian ulama mengatakan: “Barangsiapa 
menyetubuhi istrinya lalu ketika merasa akan keluar 
mani (ejakulasi) ia membaca dzikir: 

AA Sal Ag JIN II 33 JUAN XI 

Maka jika ditakdirkan mengandung, istrinya akan 
melahirkan anak yang mengungguli kedua 
orangtuanya dalam hal ilmu, sikap dan amalnya, 
insyaAllah.” 


Penulis kitab Hasyiah al-Bujairami 'ala al-Khathib, 
tepatnya dalam sebuah faidah, menyatakan: "Saya 
melihat tulisan Syaikh al-Azragi yang diriwayatkan 
dari Rasulullah SAW, di sana tertulis bahwa 
seseorang yang ingin istrinya melahirkan anak laki- 
laki maka hendaknya ia meletakkan tangannya pada 
perut istrinya di awal kehamilannya sembari 
membaca doa: 


K3 tali BU AI AN AI AN is 
KB Wan 6 
Maka kelak anak yang dilahirkan akan berjenis 
kelamin laki-laki. InsyaAllah doa ini mujarab. 


muka | daftar isi 


Halaman 40 dari 46 


Bab : Do'a Seputar Jima' 
Co kasa Oly 

RI KEB Igal33 Ily JE 

FLA ane Ara II ya KI aa La Tyas GI 
IN lb, 
Asas leg WI SUS Gali dalag Clienon Al Ala oU pl 
AA) an J3 

NE La SL SAS alang tele AI ko JL 
JELAS 

MO IN ASI Jamil Ol yag Kera LI lead mena 
Jsi3 AI bh Sale (OLI Val Jai Ol da Atmaj 
lea Jb8 Cena VI AW GOL Saley Ad Rab at 
Ie Ie pebl Jaiag Lesi jaka FO aib ca) gg 
b ODGU Leinob Ja £ AS bass Jl deg AL Law 
SUS Ang Heli ya de asli Ae oh de gi MI Hub 
Dia mag" Al Ela” 3 Jing pel SL JI Ae Jati 
H Aidol Alah Uguely Jet AI edi dad BSI Unila 
lasise Jat & IS Gm BN 3 SSL dang YAN 
Jb Uma la MU Cod UI pall SEE radb Gal 


muka | daftar isi 


Halaman 41 dari 46 


FA nb LAS dah Gd ad Leni 
let Jaka & peni Aing Ola aj3 SUS Jus DLL Led Jah 
2 Saing Let) Jak PAI ten bal yan b dai 
yA DAY Ha op Jgiag te Ia PNY Olga 
SM3 As ME Cpns (adl Let Jai £ sekali Ios 
Sale Canilig Jgirg Lem Calo Jd & al) La olga SAS La 
ab bb gag Lea SAS CS pdl Layak Ide aa LS 


& 


En 


"Dan dahulukanlah untuk dirimu.” (OS. al- 
Bagarah ayat 223). 


Maksud dari ayat ini adalah, "dahulukanlah 
untukmu perkara yang bisa menjadi simpanan 
pahala seperti membaca basmalah ketika akan jima' 
dan disertai niat supaya punya anak sholih." 


Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 


& 


sang Sbs A3 M3 366 (UAN Kis AI otg JG Sa 
BALI 3 II SE sea MN NS AI 
“Siapa membaca  basmalah ketika akan 
melakukan jima' kemudian dari jima' itu dia 
dikaruniai seorang anak maka dia memperoleh 
pahala sebanyak nafas anak tersebut dan 


muka | daftar isi 


Halaman 42 dari 46 


keturunannya sampai hari kiamat." 


4 4 
Aa Se 


Nabi Saw. juga bersabda: “Manusia yang paling 
baik diantara kalian adalah yang paling baik 
terhadap isterinya.” 


Urutan Do'a Jima' 


Sebagian ulama ahli hikmah dalam hal ini 
membagi urut-urutan do'a jima sebagai berikut: 


1. Ketika suami akan menyetubuhi isteri 
hendaknya lebih dulu membaca salam: 


GA SG AE SEN 
Lantas isteri menjawab: 
HAB Ita 6 IE 4 


2. Selanjutnya suami meraih kedua tangan 
isterinya seraya membaca: 


CA 


Ah eng 


3. Kemudian ia meremas-remas kedua payudara 
isterinya seraya membaca dalam hati: 


gA Low $ Te. sA Lo W T- ul ga 
JAS bata Jl A3 MAP bana de el HM 
z 2 c z . - 


4. Dilanjutkan mengecup kening isterinya seraya 
membaca dalam hati: 


1 


BUAS GA Ie ya A3 kebo 3 KE 3 3 Lb 


5. Setelah itu suami memiringkan kepalai istri ke 


muka | daftar isi 


en an 
kiri sambil mencium dan meniup telinga sebelah 
kanan, dilanjutkan memiringkan kepala isteri ke 
kanan sambil mencium dan meniup telinga yang 


sebelah kiri, seraya membaca dalam hati: 
6. Sesudah itu kecup kedua mata isteri mulai dari 


mata sebelah kanan hingga mata sebelah kiri seraya 
membaca dalam hati: 


End K3 SU UE B s2 
7. Selanjutnya suami mencium kedua pipi isteri 


dimulai pipi sebelah kanan sampai pipi sebelah kiri 
seraya membaca dalam hati: 


AG en GA bau 


8. Kemudian mengecup hidungnya seraya 
membaca dalam hati: 


og 38.9 “ EL MO 
3 TR OI aa 


9. Sesudah itu kecup pundak isteri seraya 
membaca dalam hati: 


S1 an GAN yA 


10. Setelah itu kecup leher isteri seraya membaca 
dalam hati: 


Gea coat 3 HI 


11. Selanjutnya kecup dagu isteri seraya 
membaca dalam hati: 


muka | daftar isi 


Halaman 44 dari 46 


Gea Date Sa CN AS Ip 


12. Kemudian kecup kedua telapak tangan isteri 
dimulai sebelah kanan hingga yang sebelah kiri 
seraya membaca dalam hati: 


Gbu Uu 


13. Berikutnya kecup bagian di antara kedua 
payudara isteri seraya membaca dalam hati: 
H3 Ie 


. 


14. Dan kemudian kecup dada isteri bagian kiri 
tepat pada hatinya seraya membaca dalam hati: 


- 
A9 & 


ab ae 


muka | daftar isi 


Halaman 45 dari 46 


Tentang Firman 


Firman Arifandi. Pria asal Bondowoso, Jawa Timur 
yang berusia tiga puluh satu tahun ini lahir pada 
tanggal 2 Juli 1987. 


Menempuh pendidikan di pesantren Modern 
Darussalam Gontor tepat setelah lulus SD pada 
tahun 1999, dan lulus pada tahun 2005. 


Pendidikan formal tingkat tinggi strata 1 (S1) 
kemudian ditempuhnya dengan masuk pada 
fakultas Syariah dan Hukum di International Islamic 
University Islamabad, Pakistan. Kemudian 
dilanjutkan s2 dengan prodi Ushul Figh di kampus 
yang sama dan dinyatakan lulus dari program 
magister hukum di tahun 2016. 


Saat ini, selain beraktivitas sebagai tim di rumah 
Figih Indonesia, pemuda ini juga beraktivitas 
sebagai dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al 
Ouran (PTIA) Jakarta, tepatnya di fakultas Syariah 
dan Hukum. 


muka | daftar isi 


Halaman 46 dari 46 


Daitar Pustaka 


Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohim Al- 
Mubaroktfuri, Abul ala. Tuhfatul Ahwaazi bi Syarhi 
Jami' At Tirmidzi. Darul Kutub Ilmiyah. Beirut. 


Al La'I Al Maghribi, Al Husain bin Muhammad. Al 
Badrut Tamam Syarhu Bulughil Maram. Daru Hijr. 
1994. 


Al Asgolani, Ibnu Hajar. Fathul Bari Syarhu 
Shohihil Bukhari. Darul ma'rifah. Beirut. 


Al Juzairi, Abdurrahman. Al Fighu alal Madzahib 
al Arba'ah. Darul Kutub Ilmiyah. Beirut. 2003. 


Muhyiddin bin Syaraf An -Nawawi, Abu Zakariya. 
Syarhun Nawawi alal Muslim (Al Minhaj). Daru Ihya 
Turos. Beirut. 1392 H 


muka | daftar isi 


